WikipediA 

Bahasa Inggris Pertengahan 


Bahasa Inggris Pertengahan ialah jenis bahasa Inggris yang diucapkan setelah serangan Norman pada 
1066 hingga pertengahan/akhir 1400-an. Berasal dari Bahasa Inggris Kuno setelah William I datang ke 
Inggris dengan para bangsawan Prancisnya dan mencegah bahasa itu diajarkan di sekolah-sekolah selama 
ratusan tahun. Selama beberapa waktu, bahasa Inggris meminjam beberapa kata bahasa Prancis. 

Pada 1470-an, Chancery Standard, sejenis bahasa Inggris yang diucapkan di London, mulai lebih umum. 
Sebagian hal ini karena William Caxton membawa mesin cetak ke In ggris pada 1470-an. Jenis bahasa 
Inggris yang diucapkan rakyat di Inggris antara saat itu dan 1650 disebut bahasa Inggris Modern Awal. 
Banyak dialek yang berbeda dalam bahasa Inggris Pertengahan. 

Geoffrey Chaucer menulis The Canterbury Tales dalam bahasa Inggris Pertengahan. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_lnggris_Pertengahan&oldid=12185142" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 Januari 2017, pukul 05.28. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





